Tahoen ke XII. No. 228 
AKSI 

Kemis 31 December 1931. 
Lembar kedoea. 


Doenia Bandjir! United Press Staff-corr, menoelis pada A. H. B.: Madame Frays, 
seorang perempoean ahli noedjoem bangsa Fransch jang terkenal sangat awas, 
jang tahoen laloe mera maikan tentang akan djatoehnja pondsterling, akan 
menangnja revolutie di Spanjol, akan kematianaja joffre, akan petjahnja 
penerangan di Manchuria dan akan moentjoelnja Laval, sekarang djoega 
membikin ramalan tentang hal2 jang akan terdjadi di doenia, Menoeroet 
madame Fraya terseboet, bentjana jang akan timboel di tahoen 1932 diat 
babkan karena kemaoean alam belaka. Boekan perang, boekan pemberontakan, 
tetapi bentjana alam, meloeloe dari alr, hendak menimpah tahoen jang akan 
dalang. Di dalam doenia politiek akan ada perobahan sedikit. Oleh karena 
kematian atau menarik diri sendiri. Briand akan pergi dari Medan politiek. Tofan 
dan bandjir jang besar akan datang d moeka boemi. Amerika dapat ramalan jang 
baik, karena itoe negeri meskipoen sampai moesim panas dalam tahoen jang 
datang masih merasakan kesoekaran (malaise) tetapi pada penghabisannja itoe 
tahoen akan mendapat perobahan jand bagoes. Amerika akan mendahoeloei 
lain-lain negeri pada djalan kemakmoeran dan kekajaan. Boeat president Hoover 
th. 1932 tidak membawa keoentoengan, sebab ia ta' akan dipilih mendjadi 
president lagi. Pergerakan politiek di Amerika Selatan akan mendjadi haibat dan 
di Argentinie akan ganti pemerintahan tetapi pemberontakan tidak ada 


tidak ada mahkota radja jang djatoeh, tidak ada dictator jang kehilangan 
kekoeasaannja, tidak ada "pertoeangan pada pemerintahan - pemerintahan jang 
ada sekarang ini dan tidak ada pengoeasa pem-merintahan jang didjatoehkan 
orang. Mendjadi Europa tenteram dalam pertjatoeran politiek. Pemilihan di 
Perantjis dalam boelan Mei akan memberi kemenangan sedikit pada pihak kanan 
dan Laval akan masih tinggal dalam pemerintahan boeat sementara waktoe, 
tetapi seorang pemoeda jang tertoendjoek dari ketjerdasan serta ke tserdikannja 
jang loear biasa akap pegang rol jang sangat penting dalam kalangan politiek. 
Tentang nasibnja Spanje telah dibentangkan Seloeas loeasnja ketika bekas radja 
Alfonso mertamoe padanja. Pada beberapa tahoen jang laloe bekas radja tadi 
sewaktoe ja misih bertachta. soedah dira bahwa ia akan didjatoehkan oleh 
pemberontakan, Alfonso baroe baroe ini djoega datang lagi padanja dentoek 
menanjakan tentang dirinja, tetapi oleh madame Fraya diberi keterangan 
dengan tegas, bahwa ia sama sekaii tidak ada pengharapan boeat kembali naik 
disinggasana. Madame Fraya mempoenjal banjak sekali langganan, sehingga ia 
pada waktoe ini sangat kesohor, tetapi djoega sangat kaja. Beriboe soerat 
diterimanja dan kebanjakan adresnja hanja ,Madame Fraya. Frankrijk" sadja. la 
seorang jang berbadan gemoek dan ketjil, adatnja riang serta pergaoelannja 
sehari hari biasa sadja. Tetamoenja jang biasanja sangst banjak, diterimanja 
didalam soemah dapat dengan sederhana Seklanlah pekabaran itoe, Tentang 
madame Fraya terseboet kita soedah sering dengar dan batja-dalam soerat 


soerat kabar er ramalanja jang soedah laloe tidak ada ketjoeatinja meg tjojok 
semoea. Pada laSen jang laloe djika kita tidak liroe, waktoe Mahatma Gani c. a. 
di India sama mering didalam pendjara, ia poen ramalkan bahwa Gandhi akan 


toeroet menghadliri conferentie Medja-Boendar jang pertama diadakan di 
London. Ramalan itoe seolah olah sebagai kilat dioedara jang terang, karena 
waktoe itoe keadaan politiek di India ada begitoe ka loet dan sikap pemerintah 
Inggris terhadap pemimpin2 kebangsaan sangat ganas, hingga akan ikoetnja 
pahlawan terseboet ke London dianggap orang sebagai hal jang tidak masoek 
akal Pendek kata orang tidak pertjaja dan memoestailkan akan benarnja ramalan 
tadi. Tetapi seperti pembatja makloem. Gandhi kedjadian ditoendang ke London. 
Meskipoen boekan conferentie jang pertama kali, tetapi perkataan madame 
Fraya djoega ada benarnja, karena Mahatma itoe dikeloearkan dari pendjara dan 
dipersilahkan mengoendjoengi conferentie Medja Boendar jang kedoea, oentoek 
doedoek berdjadjar dengan radja radja jang berpengaroeh dari India, dengan 
kaoem diplomaten jg besar dan djoega dengan radja Britania. Tetapi waktoe itoe 
keadaan soedah berobah dan berganti begitoe roepa hingga orang tidak 
memikirkan lagi pada „mandjoernja dan pesatnja” ramalan tadi, karena otak 
orang pada sa' at jang segala hal bisa kedjadian dengan tertib, memang soesah 
boeat dikembalikan pada sa' at jang semoea hal kelihatan moestahil akan 
terdjadinja. Adapoen madame Fraya poenja ramalan tentang tahoen 1937 jang 
akan datang itoe, walau poen ia seorang jang kenamaan dalam ilmoe noedjoem 
atau bagaimanapoen djoega, kita sebagai menoeala jang berfikiren sehat dan 
hanja haroes menjadarkan tikiran itoe padat wetenschap, tidaklah wadjib 
mempertjajainja, karena djika manoesia menggantoengkan keperijajaan pada 
hal jang demikian, nafsoe serta ke tjerdasan fikiran akan terboenoeh karenanja. 
Kehendak jang menoedjoe pada kebatkan dan langkah pada djalan keoetamaan, 
nistjaja akan berhenti, sebab orang hanja tinggal menoenggoe pada kedjadian 
jang akan datang, jang telah melengket pada sjaraf otaknja. Akan ietapi oleh 
sebab doenia ini lebar, aneka warna jang mendjadi pendoedoeknja, apalagi di 
Indonesia ini banjak jang sama pertjaja ,gitoean", tentoe ada jang bertanja 
dalam batinja: Apa kah Indonesia djoega toeroet ke bandjiran? Soenggoehpoen 
pertanjaan iote haroes didjawab oleh mereka seniri, tetapi baiklah kita bantoe 
mendjawabnja. Moengkinlah kiranja djika Indonesia ramalan madame Fraya 
tidak toeroet merasakan bahaja bandjir itoe, karena kali Solo, Tjitaroem, 
Tjimanoek, Brantas, Moesi, Kapoeas d. I. I. termasoek soengai2 jang besar, 
sedang goenoeng berapi tjoekoeplah banjaknja. Merapi, Krakatau dan Keloet 
boleh mendjadi pedoman, Lagi poela sebab ra'jat indonesia rata-rata soedah 
sengsara pergi penghidoepannja, orang banjak jang berdosa baik terhadap tanah 
air maoepoen pada lang koeasa, boleh djadi akal selamkan dalam air sebagai 
masjut Nabi Noeh. Tetapi sekali lagi kita peringatkan. Manoesia tidak wadjib tjaja 
pada ramalan. Kita mesti teroes berfikir dan bekerdja sebagaimana mestinja. 
ZUSCHAUER. 


Berita. 


SOERABAJA. Pembantoe kita , The Spider" mengabarkan: Chemisch wasch en 
Ververij „Brantas“ 


Kita dapat kabar bahwa dari beberapa kaoem sekerdja bangsa Indonesia telah 
didirikan per sekoetoean pendirian Chemisch 


wasch en weverij dan dinama Brantas, Pembantoe jang oetama dari ini pendirian 
antara lain2 terdapat Toran Ir: Soerachman di Mataram, itoe Ir. jang terkeanti 
Werkloozen, itoe Chemische wasch en ververij akan memperlihatkan tenaganja. 
Dan boeat pertama sebagai pertjobaan akan diboeka dikampoeng Donorodjo 
gang. Bangsa Indonesier diitoe kata boleh bergirang sekarang mereka akan 
menjerahkan palmbeschnja kepada bansa sendiri Moedah2an berbahagia 
Madjoe selangkah soedah ternjata fehak atas tidak menoendjoekken antinja 
pada Ipo, malahan menoendjoekkan setoedjoenja, terboekti dengan pemberian 
tempat speciaal dalam satoe locaal, maka SSer kini boekan sadja memoedji 
dengan berdirinja Ipo, malah menjerboekan diri. Dengan begitoe dalam 4 boelan 
Ipo empoenja anggota tambah 400 pCt, alias sekaang dik anan kirinja 100 orang. 
Dengan madjoenja Ipo. Poen bestuur bergiet mendjaga djangan sampai dapat 
gadaian, maka dalam locaalnja diadakan satoe daftar jang menoendjoekkan 
berapa kali stiap anggota datang pada Taman Pembatjanja. Ketjoeali dari itoe 
stas adviesnja toean Soekiamo dalam Ipo, diadakan spaarfonds, jang bestuur 
empoenja voorstel 50 pCt. oentoek perdagangen loerik dan 50 pCt, nja oentoek 
keperloean sehari hari. Dalam rapatnja ketika 24 December, 1931 kita dapat 
kabar 2 vooretol itoe telah diterima baik. Golongon Merdeka Golongan Merdeka 
di Soerabaja ketika malam Djoemaat 24 December 1931 bertempat disekolahan 
T S Kedoengdoro telah mengadakan rapat tertoetoep. Adapoen pembitjaraan 
berhoeboeng dengan adanja 2e conferensie kaoem itoe di Mataram jang, 
kedjadian kemarin 29 Dec antara lain2 diambil poetoesan mengirim wakil dan 
terangkat toean Rabardja. Dan diberi mandaat soepaja mempertahankan doeloe 
tentang pendirian partai jang didasarkan bahwa dari kejakinan kaoem itoe beliau 
perloe membikin project kalau beloem tersedia materiaalnja. 


BAGELEN BARAT. (Oleh pembantoe ,,M“) Merosotnja harga ke lapa, berarti 
toeroennja harga minjak kelapa, dari harga f 7.50 sampai sekarang mendjadi f 
1,75 per blik, terhitoeng harganja lebih moerah dari pada minjak tanah. Tidak 
heran lagi dan soedah sepatoetaja, bahasa oemoemnja sekarang ini didesa desa 
orang orang telah menggoenaken pelita minjak kelapa itoe, plus minus kembali 
sebagai djaman nenek mojang kita, tersedar oleh malaise karenanja! Dipetjat 
dari pangkatnja, ialah seorang loerah desa Gadoengredjo onderan Klirong 
IPedjagoan), karena beloem selang berapa minggoe j | meloloskan dirinja sambil 
menggondol oeang padjak sebanjak koerang lebih f 500 Nasib simalang dapat 
dibekoek batang lehernja acontant desa mendjadi lowong dan ini waktoe sedang 
beramai ramai akan memilih djago loerah lagi. Dilepas djoege dar pangkatnja, 
ja'ni seorang menteri belasting, disebabkan Overcompleet. Overcompleat djoega 
seorang pegawai Landraad di Karanganjar. 


Bajaran sekolah boelan poeasa oleh deparlement van O en E dapat menimpa 
pada moerid2 sekolah klas II seoemoemnja, karena dipandeng serat waktoenja, 
penarikan bajaran itoe lebih madjoe dipesatkan, seharoesnja didalam boeloen ini 
soedah voldaan! Mengingat dari hebatnja melaise, sesambatnja jang tertimpa 
nasib itoe tidak terhingga, ditaksir dan dapat kedjadian orang aken membajar 


dengan berwoedjoet beras, lombok, trassi via goetoenja! Bertoekar (oeroep2an) 
barang, dapat terdjadi didesa desa dan dibilangan pegoenoengan disebabkan 
amat soekarnja mentjari oeang, poen harga barang terlaloe merosot lebih tegas 
mengambil poetoesan oeroep oeroepan sadja! 


KEBOEMEN. (Oleh pembantoe „S"). Pergi lari dengan menggon dol f 4400.— 
Pengaroeh bezuiniging ? ! Pada 28 Dec. 1931, ketika pegawai-pegawai 
dipegadaian Koeta winangoen akan masoek bekerdja tampaklah oleh iloe, 
bahwa Adjunct Beheerdernja jang waktoe itoe mewakili pekerdjaan Beheerder 
beloem datang. Salah seorang dari pegawai itoe segera menanjakan 
keroemahnja: oleh isteri toean Adjunci di dapatnja keterangan, bahwa soedah 2 
hari lakinja pergi. Hal itoe segera dirapporikan kepada toean wedono disitoe. 
Dengan segera pengoesoetan didjalankan oleh jang wadjib, (toean Regent, toean 
Assistent resident, toean Controleur, toean wedono dan toean menteripolitie). 
Pendapatan pengoesoetan, ternjatalah bahwa brandkast tiada terkoentil lagi, 
sedang isinja jang seharoesnja f 4403,50 hanja ada f 3,50 beroedjoed kwitantie. 
Djadi teranglah bahwa toean Adjunct perginja dengan membawa oeang 
tanggoengannja sebesar f 4400,— sedang hari Rebo 23 Dec. diadakan 
kastopname masih Terdapat beres. Chabar jang terdengar toean Adjunct 
terseboet soedah mendapat perintah bahwa akan di berhentikan dari 
pekerdjaannja moelai 31 januari 1932. Kekoerangan jang berwoedjoed barang 
beloem ketahoean, sekarang masih dloeroes, lain hari kami kabarkan, 
Penggaroek kantong Katanja sekarang djaman meleset, tetapi selalo, 
penggaroek kantong jang datang dikota jang amat ketjil itoe. Moelai pada 
Minggoe jang laloe, adalah wajang orang jang memboeka pertoendjoekan di 
Koetowinangoen. Soenggoehpoen ini djaman soesah, tetapi roepa roepanja 
kelihatan madjoe djoega. Jaaaa pemain poenja oentoeng Harga kelapa Kelapa 
jang mendjadi hasil orang desa, jang doeloe amat menjenangkan. sekarang 
harganja amat rendah, Dahoeloe rata rata 15,—-seratoes, tetapi sekarang hanja 
f 0,90 Oleh sebab itoe banjak djoega orang jang laloe tiada memakai minjak 
petroleum oentoek lampoenja, tetapi memakai minjak kelapa jang moerah 
harganja atau dapat diboeainja sendiri. Dilebarkan, Djalan dari Koetowinangoen 
ke Karangtengah jang tadinja 


adja 


mendjadi kepoenjaan desa, pada ini waktoe telah diminta dan di lebarkan oleh 
Regenischap. Nistoe Sjaban 15 Roewah Sebagaimana biasa pada hari malam 
terseboet di Koetowinangoe amat ramainja, orang berdoejoen doejoen kian 
kemari, toea moeda, laki perempoean tiada terbilang banjaknja. Pada hemat 
penoelis, boekanlah mereka itoe menijari lailatoe kadhar sebagalmana jang 
mendjedi wadjibnja, bahkan sebaliknja mereka itoe akan ,memoeaskan bawa 
nafsoenja. Moedah moedahan mendjadi perhatian oleh jang wadjib, dan P4. A. 
poenja bagian. Pembantoe M mengabarkan: Mati tergiles spoor Pada 54-12-'31 
ja'ni seoran tani indonesier, jang sedang melangkah djalanan itoe, tiba tiba 
bereareng datangnja spoor, korban hampir tak berwoedjoed. Ketjilakaan ini 
terdjadi pada sebelah timoer station Keboemen. Penerimaan O.O.N. Ini hari 29 


Dec. 1931, di Keboemen akan diadakan peralatan penerimaan bintang Off Orde 
Oranje Nasau kepada toean Regent dieana. 


Programanja. + djam 8 toean Resident Bagelen disongsong olel Det. Cum. 
Veldpolitie Keboemen dibalas reg. Koetaardja dengan Keboemen. Setelah tiba di 
Julianaboom kota Keboemen, disongsong lagi oleh 24 orang bersepeda. Djam 8 
9. Prijaji-prijaji bertoempoel di kawedanan kota Keboemen. Djam 9 Penerimaan 
OON. a. Toean AR membatjakan besluitjna dlam bahasa Belanda. b. Toean Patih 
idem dalam bahasa Melajoe (Indonesia). c. Pidato t. Resident. d. idem jang lain- 
lain. e idem pembalasan dari t. Regent. Boebaran Malamnja, prijaji-prijaji diharap 
datang di Kabopaten, melihat petilan wajang orang. 


Minta berhenti mesti pakai zegel. Soedah mendjadi korban bezuiniging, mendjadi 
korban zegel ! Didalam zegeiverordening ada ditetapkan, bahwa semoea soerat 
permohonan kepada pemerintah hamba negeri, colleges jang di berdirikan oleh 
pemerintah dan kepada ambtenaar2 dari bagian bagian daerah jang ada 
mempoenjai penghasilan oeang sendiri. Soedah berkali-kali atoeran ini 
menerbitkan hal hal jang loear biasa. Sebagaimana orang tahoe, pada semoea 
goeroe-goeroe perempoean jang ada di dalam dienst boeat sementara waktoe 
dan jg. boekan ada mendjadi kepala jang mesti mentjari dari koelawarganja, 
telah dikasih tahoe akan dipetjat. ini ambtenaar? perempoean ada terima soerat 
dalam mana ada di kasih tahoe — boekan dengan menggoenakan perkataan - 
perkataan jang manis !- bahwa mereka mesti minta ontslag sendiri, bila mereka 
tidak maoe dipetjat boekan atas pemintaan sendiri. Antara itoe korban-korban 
penghematan ada beberapa jang loeroet boenjinja itoe soerat dan lantas kirim 
soerat biasa pada Departement van Onderwijs boeat minta ontslag. Tidak lama 
poela itoe goeroe goeroe perempoean dapat terima poelang mereka poenja 
soerat dengan diberitahoekan, bahwa itoe mesti dipakaikan zegel doeloe dari f 
1,50 sebab itoe ada berarti satoe permoehoenan! 


KARANGANJAR. (Dari M) Langen gending, dapat 


toemboeh disini sedjak 2 minggoe jang laloe: adapoen jang menggiloet 
kebanjakan terbilang kaoem prijaji. Nederlandschverbond jang didirikan oleh 
hoofd H.L.S. disini jang soedah didirikan ketika permoelaan boelan ini, tidak 
mendapat perhatian pendoedoek sama sekali. Meskipoen banjak moeridnja 
koerang dari 10, misih djoeka diteroeskan ! Penning fiets, dalam rapat R. R. jang 
laloe oleh t. T. soedah dimadjoekan, jakni bermaksoed akan mengenakan padjak. 
Terapi rajang seratoes ss. jang voorstel dari djago R. R. ini tjoema 
dipertanggoehkan. Dan seandainja dapat kaboel, patoet si voorstel besok 
kemoedian harinja dibikinkan monument ! Apakah beloem segan den tidak 
mengingoek kea- djalan2 enz enz ! ! ! Niffoeso'han, ja'ni malam Saptoe ddo 
26/12-31. oleh oemoemnja tanah Bagelenan, malam itoe dimoekakan sekali, 
sepandjang malam orang2 selaloe berdjalan kian kemati ta' berkepoetoesan. 
Malam itoe dimoekakan katanja karena malam pengleboeran dosa (of toeroennja 
bahaja jang besar ? ! ) Tetapi keadaannja sekarang, diantara oreng2 jang 
beterbangan kian-— kemari itoe tidak lain dan tak paboekan semata mata hanja 


akan ser memoeaskan bawa nafsoenja of setidak tidaknja memberi pengawasan 
kepada anak2 kita sekarang, terhadap didikan2 jg koerang senonoh a lo badjoel 
boentoeng of krele boedjel ! 


P(endidikan)N(asional) I(ndonesia.) (P. N. 1.) Anggaran dasar Fatsal 1 
Perhimpoenan ini bersama Penddikan Nasional Indonesia (P.N.I) berkedoedoekan 
dimana Pimpinan Oemoem berdiri. Fatsal 2. Perhimpoenen ini berazas ke 
bangsaan dan kerajatan. 


Fatsal 3. Maksoednja perhimpoen bekerdja oentoek menjedet dan meinsjafkan 
ra'jat in oemoemnja, agar soepaka siap oentoek menoedjoer donesia Merdeka. 
Fatsal 4. Perhimpoenen ini mengedjar maksoednja dengan: a. memperdalam dan 
memperloeas pengetahoean tentang soal politiek, social dan economie. b. 
membangoenkan den menperloeas Hoekoem: Kebangsaan 


c. memperkokoh roh ketimoeran, Fatsal 5. A Jang boleh mendjadi anggota 
perhimpoenan ini hanjalah orang-orang bangsa Indonesia, jang oemoernja tidak 
koerang dari 18 tahoen, B. Anggota dari perhimpoen ini tidak boleh mendjadi 
anggota perhimpoenan pot tiek lain Fatsal 6. Perhimpoenan ini haroes m 
ngadakan tjabang-tjabang. 


Fatsal 7. Atoeran menerima dan perhentiken anggota dan tjaban perhimpoenan 
ini dimoeatkan dalam peratoeran Roemah Tangga Seseorang anggota, jang 
daknja bertentangan dengan mak soed atau azas perhimpoen ini, dipetja' oleh 
pengoetoes 


Soeara Pers. 


Journalist „toean"....... Peri bahasa bilang: lebih baik bermoesoeh dengan 
seorang boediman, ditimbang bersobat dengan seorang bodoh. Kebenaran 
boenji peri bahasa itoe sekarang kita alami. Diloear doegaan kita, kita telah 
menerina soerat persoonlijk dari seorang sobat kita, journalist, jang sengadja 
tidak kila seboetkan nama dan kebangsaannja. Soerat itoe maksoednja memberi 
marah kepada kita, ternjata dari perkataan dalam soerat itoe begini: Journalist 
Brotokesowo. Aksi tanggal.. moeat toelisan tentang... jang ditoelis oleh jouralist 
Brotokesowo, apakah soedah dipikir dengan betoel ? Tjoba djawab! enz. enz. 
Tjobalah journalist Brotokesowo terangkan, soedah dipikir lebih doeloe atau 
beloem? Tetapi djangan di djawab di Aksi. (Tanda tangan) Demikianlah boenji 
soerat itoe jang tjoekoep membikin kita djadi mengoesap dada dan menggaroek- 
garoek kepala, karena tidak mengerti, apa sebabaja sobat itoe djadi marah 
kepada kita. Kita batja satoe persatoe letter dari toelisan kita jang di oendjoek 


itoe, tetapi tidak — terdapat penghinaan atau maksoed jang tidak baik 
terhaanap dirinja sobat itoe sendiri atau lainnja. Doea hari kita pikir, achirnja 
ketemoe. Jaitoe : dalam toelisan kita itoe terdapat perkataan : »journalist..... (ia 
poenja nama)", jang kita toelis zonder perkataan ,toean". Sekarang kita djawab 
disini sebab boeat menoelis soerat djawaban speciaal, kita tidak ada tempo. Bagi 
orang jang normaal alias biasa, tidak akan mendjadi marah karena diseboet: 
journalis Zentgraff. journalist Parada Harahap, journalist Liem Koen Hian, 
journalisi Brotokesowo, d. s. b. zonder perkataan „toean“. Malahan, boeat orang 
ternama, perkataan ,,toean" itoe biasa tidak diseboet, alias di djangkat sadja, 
misalnja Gandhi, Raffles, Diponegoro, Tjipto, d I.I. Tidak ada orang menoelis 
„toean“ Gandhi, enz. Dengan begitoe, maka kita Dari seorang personeel Volki 
lantas bisa mendjatoehkan conclusie, bahwa didalam hati sobat ini memang 
soeda ada benih tidak seloedjoe dengan haloean kiia dan Aksi, jang.... 
nationalistisch ini. Tidak perloe direntang pandjang, maka moelai ini hari, kita 
dakakan menjeboet lagi pada sobat iloe, baik di koran maoepoen di soerat prive. 
pendek, poetoeslah —-kita sampai kini, baik — maoepoen zakelijk sobat itoe 
tempo hamar angkat djadi colpolteuragent advertentie, maka dengan in kita 
minta, soepaja ,,soerat angkatan" jang kita tandai tangan itoe dikembalikan 
kepada kita, berikoet perhitoengan wang commissie dipotong voorschot2 enz., 
jang begitoe datang lantas kila bajar! Pengiriman soerat lerseboet, kalau perloe 
baleh ongetrandeerd ! Kalau didalam tempo satoe minggoe dari ini hari, kita 
tidak terima soerat jang kita maksoekan itoe, maka kita akan oemoemkan dalam 
Aksi, jang menerangkan bahwa kita soedah tidak berhoeboengan lagi sa dia. Kita 
mengira, bahwa kita, akan dapat soerat makian lagi, tetapi tjoema beginilah 
djalan jang sebaik2nja bagi persobatan jang tak toeloen ini. Kita boekan 
pemarah dan boekan poela orang jang tidak kenal persobatan, tetapi kita e vrij 
pikiran kita dari ganggoean tetek-bengek. Habis ! 


Fateal 8. P. Pimpinan Oemoem memegang moedi dan mewakili perhimoenan ini. 
Tadi Fatsal 9. Tiap tiap tahoen P.O. menga akan soeatoe Rapat Besar, est Rarat 
Besar ini mempoenjai koeasaan jang tertinggi dalam perhimpoenan Fatsal 10. 
perhimpoenan ini k-sokongan o. 


Fatsal 11. Anggeran Dasar hanialah boleh dirobah, djikalau R. B. jang diadakan 
oentoek meremboek hal ini, menjetoedjoeinja dengan soeara 2-3. Fatsal 12. 
Semoea hal jang perloe oentoek melakoekan A. D. ini teratoer dalam Peratoeran 
Roemah Tangga, jang ta' boleh bertentangan dengan A. D. Batsal 13. Dalam 
segala hal-hal jang ta' ditentoekan oleh A. D. atau Peratoeren Roemah Tangga, 
maka P.O. jang mengambil poetoesan. Fatsal 14. Perhimpoenan boleh diboebar 
— kan dengan persetoedjoeannja 3-4 soeara jang dari R. B. jang diadakan 
oentoek itoe. Kekajaan perhimpoenan di poetoeskan pada itoe rapat pada siapa 
diserahkan. 


Rapat-rapat Oemoem P. I. hari Minngoe tanggal 27 December 1931 pada 3 
tempat. 


Pade hari Minggoe Partai Indonesia telah memboeka rapat oemoem pada 3 
tempat, jaitoe di Pekalongan, Djember dan Soerabaja (Verslag Soerabaja soedah 


ta moeat tempo hari djoega Red). Soerabaja diadakan rapat d' Kranggan theater, 
dan dihadliri oleh lebih dari 2500 orang, sehingga banjak kembali, 
karenkekoerangan tempat. Jang dibitjerakan perkara hak hak tanah indonesia 
dan bagaimana nasib bangsa kita dalam perekonomian. Djoega perkara soal 
Indo minta tanah jang telah diberitakan dalem Aksi kita Jang berbitjara di 
Pekalongan tt Soewirjo, Njonoprawoto dan Datoek Moeda dari Djakarta; 
seteroesnja tt Yahja Nasoetion, Salim dan Lawie. Di Soerabaja tt Sidik, Mr. 
Soejoedi, Sjamsjoeddin, Moh. Jamin, dan Amir Sjarifoeddin Di Djember Mr. 
Boediarto. dan Mr. Sartono dari Djakarta djoega hadlir oentoek melantik tjabang. 


TJILATJAP. (Dari pembantoe). Aloeran baroe? credietbank saja dapat kabar bahwa 
sekarang dalam iloe Kan lamat boleh djadi boeat mentjari pegawainja. Aloeran 
itoe jalah, pegawai-pe gawal dari itoe bank sekaran haroes di keur oleh dokter, 
dan barang siapa algekeurd, ada ha rapan boleh tinggal di roemah. Oedjion K. A. 
E. Boeat menempoeh oedjian K.A.E.maka kemarin ini H.I.S. W woroiomo di sini 
mengirimkan 5 moeridnja ke Poerwukerio dan beroentoeng semoeanja geslaagd. 
Inilah soeatoe boekti, bahwa peladjaran dalam H. I. S. Wiwo ro-Tomo tidak beda 
dengan H I.S. oepermen. Perojaan Keralmis. Malam Kersimis periama di ra jakan 
dalam geredja Proteslant pan gereoja Roomsch Katholiek. Sedang malam kedoea 
dirajakan disekolahan Chr. H. I. S. Segan kasih kombali? Sk, adalah seurang 
bekas ser geant dari kaderschool. Wakioe! ia, satoe minggoe kebelakang ini 
datang di Tjilatjap berdjoempalah ia dengan seorang sahabainja, Hadji M, beksa 
teman sebangko poela wakioe di H. I. S. Seperil biasanja, pada waktot sore 
berkoempoellah teman se ha loean di roemah Hadji. M. dian taranja S tampak 
djoega. lioe waktoe S perloe poelang seber tar ke pondoknja, dengan tida ragoe- 
ragoe lagi. pindjam sepeda nja Hadji M. Sampai malem, itoe leman jang udak 
setia tidak djoega kombali Kedjadian sampai paginja tida djoega nampak 
hidoengnja. Di pondoknja soedah ta'ada bekar bekasnja. Njata sekali S soedal 
ngelojor zonder pamit. Hal Ini, politie soedah di berl taoe. Adapoen speda jang 
disambar, jalah merk Raleigh tjal hilam. Teman tinggal leman hoor, be lakoe 
awes haroes mempoenjai. baroe sadja disabdakan kepada loor telah diadakan 
atoeran, jan gebab sebab oentoek mengoerang 15 I. b. pendapstan Doune pada 


Pendopatan Douane Menoeroel pengoemoeman kaf toor Douane, dalam 
maandblac I.E V. Ijabang Tjjlatjap tanggai November 1931 ada f 132. 459. 4 dan 
pada boelan November 1930 jada 1132, 087, 45, Dari Januari sampai November 
1931 11. 287, 927, 55 fl. 747.508, 31. Djadi pendapatan dalam II boe lan dari ini 
tahoen ada koeran 1459. 580, 76 daripada II boelar tahoen jang laloe. 
Soerakarta. Dan daerahnja sar malem Jubeliu Solo dengan ta' poengoet ba 
sampai sekarang soedah berkoen jaran. Rebo tangpat 20 sampol Rebo nolong 
teman sekerdja jang teti 27 januan (Kiriman dari t. Wiroatmodjo. tariaal 
Hoofdcomite). Kabar kabar tentang akan ada nja Pasar Malem di Solo namti 
bawa T. Opz'chler Birman, telap berselcedjoe hari toemboeknja Serl Soesoehoen 
40 tahoen pe gang Keradja'an Soerakarta d ngan officieel dari 
persidangan,,(Spaargeld”) Postspaarbank. Hoofdcomite jang paling belakang dan 
perloe dioemoemkan dalah dengan singkat seperti demiklan. 


Sebagalmana pembatja soedah Perhatian ada baik eekali; di makloem bahwa 
nanti boelan Poeasa tanggal 12 adalah hari ttapnja Seri Soesoehoenan langkap 
40 tahoen pegang keradjaan dengan seiamat Alas litahnja Se [ri Padoeka, 
oentoek membikin peringatan dan sebisa bisa me njenangkan publiek (kawoelo) 
di aloon aloon akan diadakan sema! Ijam Pasar Malem jang terboeka dengan 
Uidak dipoengoel daja an bagai publiek. Lanlaran ta' Sorwirjo. Njonoprawoto dan 
Da lada soeatoe Pasar Malem jang! resnja jang perlama di soos seperti ini, maka 
lebih soeroep boleh dianggap satoe keram aian Sekaten exira seperti jang terdja 
terboeka, jailoe pada hari Djoem i tiap liap tahoen. 


Peringatan dari fihak atas itoe Pembesar Pemerintah Kraion be loem lama ini, 
maka dengan ke tjepatan dan kekoeatan jang le bih dari mestinja, comite jang di 
wadjibkan mengatoer haroes goe nakan tenaga dan pikiran dubbel. Darl formatie 
Comite hanja di ambil sementara t. t. jang soe dah blasa mengatoer perajaan Se 
katen. Comite mana baroe bikin pembitjaraan saloe kali, dan te taplah Pasar 
malam jang bers fai Sekaten ini telah ditetapkan. Soesoenan Hoofdcomitie terdi 
n: B. KP. H. Koesoemojoedo Voorzitter. K. R. M. H. Weerjaningrat Vice voorziller. 
K. R. M, H. Padmonagara Al gemeene secretaris tevens penningmeester. M. Ng. 
Atmopralebdo Secrela ris Il. R, M. Ng. Wiroalmodjo Offi cieel verslaggever tevens 
alge meene medewerker. O. Zylmans. Anggauta. R. T. Martowadono Anggaula. 
Afdeellngan. Afdeeling Secretariaat. K R, M. H. Padmonagoro. M. Ng. 
Atmopralebdo. R. M. Ng. Wiroatmodjo. M. Ng. Wignjohartono pem bantoe 
penning meester. Akan di samboen 


Coogeratie ,,Prasetie Moeljo“ Bragen. Kebetoelan- pada malam hari tebo jang 
laloe, crediet-coop Praselijomoeljo soedah melang soengkan membikin rapat 
anggo ta, bertempat diroemahnja saud ra Kartosoedarmo dikampoen 
Karangdowo, jang kesimpoelan ja cc. coop PM akan memini echt-persoon pada 
negeri. Jang boleh mendjadi anggots nia er, coop. PM itoe semoea bangsa 
Indonesler dari pegawal dan bekas pegawainja si. Modjo Sragen, jang beroemah 
didalam distiici sragen dan Masaran. Dja di saudara jang boekannja pegi vai as. 
Modjo, jang soedah le andjoer mendjadi anggotani cr. coop. PM moelal itoe sa'a 
djoega dipindah kelainnja, jaitoe ecr. conp. Boemipoetera Boe di Amoerih 
Basoeki Anggone Roekoen (BABAR), jang axaenja! 


ta' berlainan dengan crediel coop PM, serta cr. coop. BABAR djue ga aoedah ber 
rechi-persoon. Luin lidak kits toerael mendoa bisanja hidoep soeboer. Amiiin 
(Samars). 


Spsargeld personeel Waterschap. Antaranja 14 boelan sampai si karang, 
sauadara kita personee Waterschap didalam baglan se tie. Solo, terdiri dari 4 
kemantren (le Banjoedono 2e Gembongan 3e Singkalan dan 4e Ngablak. (Bak). 
dan initialiefaja T. Opzich ter Birman dan saudara mant Waterschap terseboel 
diatas soe dah dapat dirikan ,,Spaargeld" dengan menanggoeng tiap? boe lan 
sekadarnja. Malah iloe oean, Akan diboeka dialoon aloon poel f 1000. 
Maksoednja itoe ,Spaargeld" lain tiada boeat me sap sobat manis ,,si-lintah 
darat" (woeker) Pendeknja itoe ,Spaa Warta officieel dari medja secre geld“ 
boekan sedikit pertolong annja terhadap seleman sedjawal meskipoen 


oemoemnja beloem ma. Perkara oeang itoe jang mem karena beliau ada 
halangan bes hoeboeng pekerdjaannja pada ma sa Ini, itoe sekarang 
dimasoekan Moedah-moedahan ini „inititef“ jang moelia dapailah kir nia dapat 
hidoep soeboer dan mendapat perhatiannja saudara kita kaoem ,,Waterschapan“ 
di lain tempal bahkan mendjadi ta ladani insjalah saudarall insadlah saudarall 
(Rindoedendam). 


Konggeres P. K. V. B. (Dari Solo Redacteur). Perhimpoenan kaoem verpleger jang 
baroe beroemoer 9 bo an, telah mengadakan konggeMangkoenagaran dikota 
Soera karta, dengan satoe kerapatan at petang ig. 25-26 Dec. 1931. Kerapatan 
itoe dikoendjoengl leh kira kira 400 orang, dian a ranja kaoem poeteri. Banjak si 
kali wakil perhimpoenan dan Pers. Wakil pemerintah lida ketinggalan. Pada djam 
9,15 poersiter hopbestir toean Achmad dari Dja karta, mengetok medja dan men 
boeka kerapatan dengan oetjap tidak akan dapat mena'loekkan an sebagai 
biasanja seseoran orang poersiter kerapatan. med boeka kerapatannja. 
Kemoedian pimpinan gandering! menghalang halangi persaloea an diserahkan 
kepada t. Sad oen, sebab t. Achmad sendiri akan berchotbah tentangan ,,Azas 
dan toedjoedjoeannja P. K. V. B. ternilai besarnja, maka tidak da Toean Achmad 
menerangkan bahwa P. K. V. B. tidak hanja akan bekerdja goena keperloean 
kaoem verplegers lelaki perempoe an sadja, tetapi djoega akan b kerdja boeai 
oemoem, sebab wa lau bagalmana djoega, dengan akan ideaal kila, jalah 
Indenesia berdirinja P. K. V. B. itoe, ada Raja. Djanganlah meanpal lain ah, 
penoendjoekan; bahasa kaoem boeroeh golongan itoe djos ga mempoenjai 
semangat, sema donesia. ngal kemadjaean jang tentoe sa dja ada 
perhoeboengannja djuega dengan semangat kebangsaar Sesoenggoehnja 
soedah sedjal lahoen 1912 perkoempoelan bag kaoem verplegers itoe soedal 
beroelang oelang dioesahakan tetapi senantiasa lerdampar 22 dja. Moelai th. 
1925 dioelangkan poela pertjobaan itoe, setapi dio ga lidak berhasil. 


Berkah kemaoean zaman dan samangat jang soedah mendalam. maka schirja 
dalam boelan A pril tahoen inl dapat djoega d berdirikan, dari dorongannja sai 
dara saudara sepekerdjaan di Kroja, jang kemoedian dalan tempo jang amat 
pendek, soed al bisa mendirikan beberapa tjabang dan ini- hari, setelab oe moer 
9 boelan, soedah dapat me ngadakan konggereanja lang per ama, Setelah beliau 
membatjakan be berapa fatsal dari dalam Aangga ran Dasar perhimpoenan, 
maka! beliau taloe menerangkan mak suednja konggres itoe, ja'ni, lain dari pada 
boeat merembock ke perloean-keperloean roemah lang ga, jang teroetama poen 
oentoek mengenalkan P. K. V. B. pada oemoem, dengan mans diharap tan dapal 
memberi boekti pada 


doenia, bahasa djoega kaoem ver legers Ildak maoe kelinggalan dari kaoem 
boeroeh lang lain. Kesoeboeran P K. V. B. diha apkan. (Applaus). 


Chotbah tenlangan per ckonomian. Pimpinan kerapatan dipegang poela oleh t. 
Achmad dan toean Soehiar laloe dipersilahkan tampil kemoeka, oentoek memot 
laikan cholbahnja tentangan per ekonomian, dengan singkat dem kian: Dalam 
cuenia perekonomiar jang diwoedjoedkan oleh peroe sahaan-peroesshaan besar, 
bang sa kita oemoemnja hanja mendja di boeroehnja sadja. Sekarang bangsa 


kita soedah oendjoek ke sedaraunja, misalnja dengan ban diirnja perhimpoenan 
koperasi d seloeroeh Indonesla, jang mendja di soeatoe djalan oentoek mem 
perbaiki kedoedoekan bangsa ki ta didalam perekonomian itoe. Oleh sebab itoe 
P. K. V. B. poen akan beroesaha dilapangan perekonomian dengan permoel an 
mendirikan koperasi itoer ! dak hanja bagi kaoem P. K. V. B. sendiri, telepi 
sedapat dapat djoe ga dengan seljara loeas. 


ris dan dilain-lain negeri, pembl Ijara berseroe. soepaja kaoem P. k. V. B. 
teroetama bangsa kitgiat beroesaha kedalam ini djoe Tiilatjap iboe kotanja. 
roesan, jang ojoega menolong bal njak daiam kemadjoean kebang 1saan. 
(Applaus). Soal Persatoean Oleh poersiter giliran bitjara diberikan kepada t. Dr. 
Sat man leniangan persatoean. Dengan pendek toean doktet ini bilang, bahasa 
semangat per sa oean iloe soedah bergo lak moe lai lahoen 1908, jaitoe dengan 
berdirinja B. O. kini teroes dioe sahakan, kalau kaoem verplegere djnega soedah 
berhasil mengoem porikan kekoealan dengan bersa toe dalam P. K V. B. iloe 
soedah lidak aneh poela. Semangat persatoean lidak bi sa dirintangi. Banjak 
boekit dan idak sedikit soengai jang ada di Indonesia sini, tetapi semoea ito tidak 
bisa merintangi semange persatoean diantara bangsa kilz seoemoemnja. 


Djoega perbedaan matjam atau jara pakalan antara bangsa klta, semangat kita 
bersatoe, demikian toempamanja mendjadi tiga pro vinsi, tidak koeasa poela 
akanleda poels, didalam peratoeran kita. Kekoeatan semangat itoe tidak pat 
ditindas. Bahkan siapa jans Berdirinja P. K. V. B. tidak maoe bersaioe, tentoe akai 
loe. Oidanja memang ada, maka haroes kila djaga, djangan sam pal antara kils 
ada ,,botsing", dan hendaklah senantiasa sama ingat golongan bangsa klla, djaga 
dar peringatilah senanliasa nama in Lain dari iloe, kita djangan las pa, bahasa 
segala apa itoe minta jikan jang ketjil. Tidak ingal ikan korban, apa lagi tiila2 
persatoean itoe, Kita haroes berani kasih dar djadi korban, sepertinja saudara 
klia 11, Soekarna, jang bo leh kita seboet sebagai ,de grootmeesier der 
pemimpins", demikianlah seroau Dr. Satiman rebagai pengoer til pidato nja. 
(Applaus). 


Pergerakon sekerdja, Puersiter memberi lahoe, bahr sa menoeroel agenda, 
mestinja: t. Moeljadi Djajamaitana jan akan berchotbah tenlangan ,,pe 
mandangan oemoem", Telapi se bab berhalangan dengan tiba ilbmaka oleh 
poersiler diminia ka pada inleider jang pengabisan oentoek memoelaikan 
pidatonja. Inleider Hoe, jalah toean Mr Singgih, jang bitjara lenta ngan 
„pergerakan sekerdja". Beliau „menerangkan, bahast pergerakan sekerdja Itoe 
Umboel nja darl Barai, jaitoe boeah per kan dari adanja peraloeran pes 
ekonomian. Djaman melesel Ini mereka noe soedah diaioer d ini djoega satoe 
dari boeah boe disoesoen jang baik dalam ahnja peratoeran per-ekonomias jang 
masih berlakoe sampai pads wakloe sekarang ini. Diika dia 


sl Soedoel. Tidak ingal malaisa? Diantara pembatja Aksi, roe panja ada djoega 
jang platar me garang sjair; boekan sadja pin tar, setapl dioega merasa girang 
melihal kemadjoean Akai, se hingga loepa kepada malaise. Dibawah inilah 

oedjoetnja sja r di moesim maieset Itoe, jang la minta dengan sangat soepaja 


dimoeat dalam koran int: pa langganan beloem poeas. K orannja tambah 
bernapas, S ajapnja semangkin loeas. 1 sinja penting dan ringkas. A zasoja 
soedah terkibar. Kebangsaan jang la kedjar. 3 eloeroch soedoel soedah ler siar, 
ndonesla jang selebar-lebar. A pa ini boekannja boekti, K epada indonees 
poetera dan poeteri. S ebab selaloe berarti, boe dan pandoe memperi ngall. ksi 
lahir oentoek bangsanja, K erna lihat soedah waktoenja, 1. S ekarang apa 
boektinja, nilan 2 lembar adanjat 


A Ihaindoelillah saja oetjapkanK oran ini saja doakan, Kemoedian stelah meriwaja 
8 elembar poela nantitambahkan kan berdirinja koperasi di lagge! 1 nsja Allah 
Toehan kaboelken. AK saja ini namanja, S apasoedi akan bertanja, Tambalredja 
tempat Uinggalnja Ini dia! Perkara pantoen dan sjait, Klantoeng minta permisi. 
Maoe alau lidak lerpaksa panggil Kiem lo boeat memboeboeh nool. Di bawah ini 
oedjoeinja: A ssaimoe'alaikoem warochma loellahi, K lemlo berdoa kehadlirat 
Ilahi, S ifal rachman daffrachim melimpahi, nsja Allah voorstel janbaik akan 
dipenoehi 


stagaliroellah tlahattallah, Kita mengoeljap laqeuia wa laqauwaita illabillah, 
jaltanirodjim jang menggoda biss ditindas sampal kalah, chiiar teroes dilakoekan 
de ngan bersandar koeasa Allah. 


poen pembaglan lanah Djawa man meleset ini soedah tammat perdjalanannja, 
kelak lentoe akan per-ekonomian masih sebagai se karang ini, Pendirian dalam 
per-ekonomian iloe memang berlainan. Jang seprang dengan jang lain mem 
poenjal pendapat dan axas serta erdesak oleh barisan persaioean sendi sendiri 
sendiri. Tidak se dikit dikarangkannja kitab? lenta ngan per-ekonomian oleh diem 
pol2 ekonoom, telapi pendirlan mereka itoe lidak sama. konksoeinja tentoe sadja 
menoeroet ke jakinan pengarang2 itoe sendiri, Hidoep kita ini boleh kita 
pempamakan sebagai hidoep di dalam soengal, dimana ada ikan besar dan ikan 
keijil. Soedah ba rang lenice ikan jang besar itoe „merdeka“ 

oentoek ,mentjaploka besar itoe akan hainja si ketjil, sebab jang di-ingati hansa 
sega la apa jang mendjadi keoen toengannja sendtfi belaka. Kaoem boeroeh 
inggeris fang dahoeloe djoega hidoep sebagal hidoepnja ikan keijil 
didalaasoengai itoe, dari berkahnja ke roekoenan dan ketegoehan hatl sekarang 
telah mendapat kedoe doekan jang bagoes, sampal da pai loeroet memegang 
kendall pemeriniahan Ingaeris, misainja Mac Donald, jang telah djadi menteri - 
moeka (premier). Dan karena keroekaonan seria kesa darannja, sekarang 
perhimpoenan kaoem-kaoem boeroeh inggeris itoe soedah mempoenjal weer 
siandskas tampal berdloemiah 187.500.000. Kaoem boeroeh dalam 
sebagalbagai maljam golongan iloe dias ga toeroet mendjadi sendinja ma 
sjarakai kita, maka tidak doleti Ita lang tidak terhltoeng dalsa golongan jang 
same dengan jang tentangan antara kaoem madjikan! lain, laloe merendahkan 
atau me dan boeroch, jang mana disebab mandang hina pada kaoem bas roeh 
itoe, sebab djika keadaan! setikatan, kesdaan masjara entoe akan mendjadi baik 
djoe Kemoedian pembiljeta n 


Stop, stop 1 Telinga Klantoeng sakit mendengar sjairan Kiamio ite, boekan sadja 
soekoe kalavja jang lebifi koerang, poen klem toon dan spellingaja djoega ti dak 
betoel, hél St KLANTOENG. 


